Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu 


Yang Maha Kuasa Memiliki kekuasaan yang sempurna, dengan 
kekuasaannya menjadikan sesuatu itu ada, lalu 
menetapkannya, mengaturnya, menghidupkan, mematikan, 
mengutus hamba untuk diberi balasan, membalas orang yang 
berbuat baik dengan kebaikan, membalas orang yang berbuat 
buruk dengan keburukan, Dia ketika menginginkan sesuatu 
hanya berfirman jadilah maka jadilah, dengai 
pula membolak balikan hati, dan mengaturkai 
kehendak dan kemauan-Nya 





